Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 


{Pelajaran Keempat Puluh Tiga} 
BAB 'AMIL-'AMIL JAZEM 


Bagian Kedua 


H Penjelasan: 


Amil yang menjazemkan satu Fi'il Mudhari' terbagi menjadi dua bagian; 

■ Pertama: Dia bermakna Nafi', yakni menafikan perbuatan. Dia adalah; 

dfj 

Pada Hakekatnya Huruf (fi) dan Huruf (fit) bermakna satunya, hanya saja ada tambahan 
Huruf (!) Hamzah Istifham, yakni Huruf yang menunjukkan pertanyaan. Demikian pula 
antara Huruf (tAl) dan Huruf ('Al'). 

■ Kedua: Dia bermakna tuntutan, baik tuntutan berbentuk perintah maupun larangan. Dia 
adalah; 


t3 ^ j IpjJ'j y>Sl ' 

Baiklah kami akan jelaskan satu persatu Amil-amil Jazem ini. 

1. Huruf (fl), dia adalah Huruf Nafi', Jazem dan Qalbun. 
Contoh: 


■ jdL \ 

Yasir sedang makan roti. 

■ jdLi J 

Yasir belum makan roti. 


|p Uraian : 

Lihatlah Fi'il Mudhari' pada Jumlah pertama (^)! 

Dia di Rafa' karena tidak adanya Amil Nashab dan Amil Jazem yang masuk padanya. Alamat 
Rafa'nya adalah Dhammah, karena dia jenis Fi'il Mudhari' Shahihul Akhir (tidak bersambung 
huruf akhirnya dengan sesuatu apapun). 

Lihatlah Fi'il Mudhari' pada Jumlah kedua (c&0! 

Dia di Jazem karena adanya Huruf Jazem yang masuk padanya, yakni Huruf (fl). Alamat Jazem 
Fi'il Mudhari' tersebut adalah Sukun, karena dia jenis Fi'il Mudhari' Shahihul Akhir. 
Sedangkan Huruf (fl) adalah Huruf Nafi', Jazem dan Qalbun. 


artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 


144 

jss Catatan : 

Huruf (fi) dinamakan; 

a. Huruf Nafi', karena dia menafikan suatu perbutan. 

b. Huruf Jazem, karena dia menjazemkan Fi'il Mudhari'. 

c. Huruf Qalbun, karena dia membalikkan Fi'il Mudhari' yang tadinya bermakna sedang atau 
akan berbuat menjadi bermakna lampau. 

Contoh yang lainnya: 

Para Siswa sedang pergi ke sekolahan. 

■ Ji ijiiJb i L>yLi\ 

Para Siswa belum pergi ke sekolahan. 

d Uraian : 

Lihatlah Fi'il Mudhari' pada Jumlah pertama 

Dia di Rafa' karena tidak adanya Amil Nashab dan Amil Jazem yang masuk padanya. Alamat 
Rafa'nya adalah Huruf Nun (j), karena dia jenis Af'alul Khamsah. 

Lihatlah Fi'il Mudhari' pada Jumlah kedua (b^)! 

Dia di Jazem karena adanya Huruf Jazem yang masuk padanya, yakni Huruf (fl). Alamat Jazem 
Fi'il Mudhari' tersebut adalah Hadzfun Nun (membuang Huruf Nun), karena dia jenis Af'alul 
Khamsah. Sedangkan Huruf (fi) adalah Huruf Nafi', Jazem dan Qalbun. 


eS Ditulis oleh Abu 'Ubaidah bin Damiri al-Jawy, 
7 Safar 1437/ 19 November 2015 
di kota Ambon Manise. 

WA FORUM KIS 


artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



